PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 


Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 
Nomor : 800/ 23 /PANSELDA.TA/2023 


TENTANG 
HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN 
KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
FORMASI TAHUN 2023 


Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 11 
Desember 2023 Nomor 12128.1/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Perihal Penyampaian 
Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan 
surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 14 Desember 2023 Nomor 
12629/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi 
PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, bersama ini 
disampaikan : 

1. Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi (calon) PPPK Jabatan Fungsional 
Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2023 sesuai Surat Badan Kepegawaian Negara dalam daftar lampiran, 


JUMLAH 
EJ JENIS PENGADAAN FORMASI FORMASI TERISI 


PPPK Tenaga Kesehatan | %9 | % | 


2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang 
dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor 
Induk PPPK Tenaga Teknis adalah peserta yang memiliki kode P/L, P/L-2, 
PR1/L, PR2/L, PR2/L-2/, PR2/L-3 di kolom keterangan pada lampiran; 

3. Peserta yang memiliki Kode P, PR2, TL, dan TH di kolom keterangan pada 
lampiran dinyatakan TIDAK LULUS dan tidak berhak untuk mengikuti 
tahapan selanjutnya; 

4. Maksud/Pengertian dari kode pada kolom dalam lampiran pengumuman ini 
adalah : 


- P : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas 

- PRI : Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus 

- PR2 : Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus 

- L : Peserta Lulus 

- L-2 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan 


atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis 
kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari 
lokasi formasi yang berbeda 


- L-3 : Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan 
peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama 
setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis . 
kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda 
- TL : Peserta Tidak Lulus 


- TMS : Peserta PPPK Tenaga Teknis dan Kesehatan yang Tidak 
Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang 
berlaku atupun persyaratan instansi 

- TH : Peserta Tidak Hadir 


- A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi 
sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai 
tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari 
nilai paling tinggi Kompetensi Teknis. 

Selanjutnya peserta yang dinyatakan LULUS dijadwalkan untuk melengkapi 

dokumen persyaratan pemberkasan yang dilakukan secara elektronik melalui 

akun SSCASN masing-masing peserta pada laman : https://sscasn.bkn.go.id 
mulai tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024 (atau menyesuaikan 
jadwal dari Panselnas), 

Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) yang harus diunggah oleh pelamar yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pas Photo terbaru hasil pemotretan di Studio Photo, pakaian formal 
menggunakan baju putih berdasi hitam dengan latar belakang berwarna 
merah. Bagi yang menggunakan jilbab, memakai warna hitam: 

b. Scan Ijazah asli yang digunakan untuk melamar jabatan, 

c. Scan Transkrip Nilai asli yang digunakan untuk melamar jabatan, 

d.Scan cetak hasil pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah 
ditandatangani diatas materai Rp.10.000, 

e. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani di atas 
materai Rp.10.000 oleh peserta (sebagaimana format terlampir), yang berisi 
tentang : 

1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau 
lebih. 

2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, 
POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta 


(termasuk BUMN/BUMD). 

3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota 
TNI/POLRI. 

4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik 
praktis. 


5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah. 

f. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang 
diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan 
“Persyaratan pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Tulungagung”: 
Adapun Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 
yaitu setelah tanggal Pengumuman Kelulusan Seleksi Kompetensi Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2023. 


10. 


11. 


g. Scan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang 
berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan 
pemerintah, dijadikan 1 (satu) file untuk keperluan “Persyaratan 
pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Tulungagung”, Adapun Nomor 
dan Tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yaitu setelah 
tanggal Pengumuman Kelulusan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023. 

h. Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, 

psikotropika, prekursor, serta zat-zat adiktif lainnya yang ditandatangani 
oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat 
yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk 
pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan “Persyaratan 
pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Tulungagung”: 
Adapun Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Tidak mengkonsumsi/ 
menggunakan narkotika harus setelah tanggal Pengumuman Kelulusan 
Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 . 

i. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus 
terlihat / terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan 
format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal 
SSCASN, 

Untuk mempermudah komunikasi, seluruh peserta PPPK Jabatan Fungsional 

Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan yang dinyatakan LULUS WAJIB 

melakukan konfirmasi melalui nomor whatsapp 0895-1050-8041, 

sebagaimana contoh format : 

Nama : WISNU XXXXXX 


Nomor Peserta : 5200019XXXX 


Jabatan : AHLI PERTAMA - ARSIPARIS 
Lokasi Formasi : KECAMATAN TULUNGAGUNG 


Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan peserta tidak memenuhi / tidak 
melengkapi persyaratan / kelengkapan administrasi, maka peserta tersebut 
dinyatakan GUGUR / MENGUNDURKAN DIRI sebagai Calon Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 
Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat 
diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (NI PPPK) serta memperoleh Surat Keputusan tentang 
Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, 
Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar 
yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi 
Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat menggugurkan 
kelulusan yang bersangkutan, 

Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Pengadaan Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Formasi Tahun 2023 pada laman http://bkd.tulungagung. 
go.id/ atau http://bkpsdm.tulungagung.go.id/ media sosial facebook 
bkpsdmtulungagung dan Instagram : bkpsdmtulungagung. Kelalaian peserta 
dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tangung jawab 
peserta, 


12. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 tidak dipungut 
biaya, 

13. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka 
hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia 
Seleksi Daerah Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 

14. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui peserta Seleksi 
Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 dan untuk menjadi 
maklum. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 15 Desember 2023 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
Belaka 


AS ps 18 2 itia Seleksi Daerah 
Penerima £ atur Sipil Negara 
LA Pemerintah. Gb G Rulungagung 


a. ahun 202 


Š SEKRETARIAT DIE i 
SE 


y 
beina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 


